


AKU TAK BERMINAT 
MEMBERIKAN 
KONSELING HUBUNGAN 
ANTAR-PASANGAN. 





















ш 


TAPI PROFESOR~ N 
DIA SAHABAT 
DEKATKU. 






SETIAP KALI 
DIA PACARAN, 
PASTIDIA DAPAT 
COWOK JAHAT! 





BETUL-BETUL 
ТАК MASUK AKAL! 


KUPIKIR 
BAGI PEREMPUAN, 
ISTILAH 
[PACAR TERAKHIR] 
DAN [ORANG ТАНАТ] 
SAMA SAJA 
ARTINYA. 





KALAU KAU 


PUNYA WAKTU LUANG 
SEBANYAK INI, SUDAH KUTULIS 
TULISKANLAH DAN KUSERAHKAN 

RENCANA STUDI KOK. і 





KALAU BEGITU 

LAKUKANLAH 

RISET UNTUK ADA 
DISERTASIKU DI SINI! 











TUNGGU, 
KAU BILANG TADI, 
FY SETIAP KALI 
DIA PACARAN? 
| < ου 


М. 
7 






й, 













PROF. CHUN 
PERNAH BILANG 
BEGINI: 


"SEMUA RASA SAKIT 
ADALAH DASAR 
BAGI PERKEM- 
BANGAN, 


ТАРІ KALAU 
SEMUA RASA SAKIT ITU 
DARI JENIS YANG SAMA, 

ITUSAATNYA KAU 
MEMBUTUHKAN SEORANG 
PSIKOLOG." 





| BIAR DIA KUTEMUI 
DI [BAR MIRROR). 


JANGAN 
BILANG PADANYA, 
DISANA ADA 


SEORANG оо cra = 
а 













SAYANGKU, 
AKU SEBAIKNYA 
MINUM APA? 





YANG INI? 
ATAU INI? 


HM... YANG INI 
AGAK KERAS, 


TAPI BOLEH SA. 
KALAU KAMU 
MAU COBA. 


INI BAILEY'S 
VANILLA 


DAN DRY MARTINI 
\ YANG ANDA PESAN. 





AYANG 
ITUNNY, 
DIMAKAN? 









ADA BIJINYA 
NGGAK, YA? 


TADI KAMU BILANG 
SEDANG BOSAN, KAN? 


JADI AKU PUNYA 
TES PSIKOLOGI 
YANG SERU. 


UWAH- 
SUNGGUHKAH? 


AKU 
SUKA SEKALI 
TES MODEL 
BEGITU! 














BAIKLAH. 
COBA PILIH 
SATU. KIRA-KIRA, HADIAH APA 
YANG AKAN KAU BERIKAN 

UNTUK SEORANG PRIA? 


3) DOMPET 


4) ATAUDASI? 


MMM- AKU INGIN 
BERIKAN SEMUANYA, SIH. 
BAGAIMANA YA, 
MEMILIHNYA? 


HAHA, ITU BAGUS JUGA. 

TAPI BAGAIMANA KALAU 

KAMU HARUS PILIH SATU 
BARANG SAJA? 


HM... MUNGKIN 
SAPUTANGAN?! 





AYOLAH~ CEPAT, 
BERITAHU AKU 
JAWABANNYA~ 


P-PROFESOR 


A-APA TES 
SEMACAM INI 
SUNGGUHAN?! 





BAIKLAH, AKAN 
KUJELASKAN PADAMU. 
"HADIAH" MELAMBANGKAN 
HUBUNGANMU 
DENGAN ORANG LAIN. 


[SETELAN JAS] BERARTI 
1 KAU INGIN ORANG TERSEBUT 
TAMPIL MENONJOL. 


[DOMPET] BERARTI 


[ KAU INGIN JADI SESEORANG 
>, YANG PENTING BAGINYA. 


UNTUK [DASI]... 
BERARTI KAU INGIN 
MENDEKAPNYA 
ERAT-ERAT. 


WUAAA~ 
TADINYA AKU MAU 
PILIH DASI, LOH! 





BAGAIMANA 
3 DENGAN } 
š са 
យ _ SAPUTANGAN- ? 





HAHA... 
SAPUTANGAN 
MELAMBANGKAN 
[KESETIAAN]. 


ARTINYA, 

KAU BAHAGIA 
DENGAN MEMBERIKAN 
SESUATU PADA 
ORANG TERSEBUT. 


wow!!! 
SEMUANYA 
KOK BENAR, 
YA!!! 


AKU SUKA SEKALI”, 
MEMBERIKAN 
HADIAH PADA 
ORANG LAIN. 





SAYANG, 
MULAI SEKARANG 
AKU HARUS 


YA? AKU JADI 
MERINDING~~~ 


— Ц 


HARI INI 
“АКО YANG BAYAR, 
4 


_ SAYANG~ 
I 





TES PSIKOLOGIMU 
TADI SANGAT 
MENGHIBUR. 





SEBAGAI 
BALASANNYA 


AKU AKAN 
MENCERITAKAN KISAH 
YANG JUGA MENARIK 
TENTANG PSIKOLOGI. 


KISAHKU INI 
JUGA SANGAT 


DAN JUGA 
LUARBIASA. 








Karya JONGBEOM LEE 


AIR МАТА PUTRI PYEONG-GANG (2) 


BAGAIMANA 
PENDAPAT KALIAN 
TENTANG PEMBACAAN 
PIKIRAN? 


PEMBACAAN 
PIKIRAN? MAKSUDMU 
SEPERTI... 
SEPERTI 
YANG DILAKUKAN 
PERAMAL? 





/ DALAM ILMU PSIKOLOGI 

| ADA JUGA SESUATU YANG 

| MIRIP DENGAN PEMBACAAN 
қ PIKIRAN. 


wow, 
SUNGGUHKAH? | 
BAGAIMANA САВА / 

KERJANYA? / 





PADA DASARNYA, 
MANUSIA PUNYA DUA JENIS 
EKSPRESI RAUT MUKA. 


[EKSPRESI PERTAMA] 
YANG MUNCUL 
SEMENTARA, 


DAN [EKSPRESI KEDUA] 
YANG KEMUDIAN 
DIPERTAHANKAN 
SECARA SADAR. 


MENURUTMU, 
MANA DI ANTARANYA 
YANG MENCERMINKAN 

PIKIRAN SEJATI 

SESEORANG? 





HMM... 
YANG PERTAMA, 
KAN? 


BENAR, 

JADI KALAU KAU BISA 
MEMBACA EKSPRESI WAJAH 
JENIS INI, KAU BISA 
DAPATKAN SEDIKIT INFO 
ATAS APA YANG 
DIRASAKAN 
ORANG LAIN. 


AKU PERNAH MELIHAT 
YANG SEPERTI ITU 
DI DRAMA TV. 


TAPI BUKANKAH 
ITU CUMA CERITA 
FIKSI? 





EKSPRESI 
PERTAMA ITU 
CUMA BERTAHAN 


SELAMA NOL 
KOMA SATU DETIK, 
LALU MENGHILANG. 





EKSPRESI 
YANG BARUSAN SAJA 
MUNCUL DI WAJAHMU 
TADI 


DISEBUT SEBAGAI 
EKSPRESI [SINISME] 








KINIKAU 
(КЕВИМСУМСАМ). 


a 


DENGAN MENGAMATI 
SUATU PASANGAN 
BICARA SELAMA TIGA MENIT, 
JOHN GOTTMAN, 
DARI UNIVERSITY ОР 
WASHINGTON, 
BISA MENYIMPULKAN 
АРАКАН PASANGAN ITU 
AKAN ВЕВСЕВА! DALAM 
TIGA TAHUN KE DEPAN DENGAN 
TINGKAT AKURASI SAMPAI 
DENGAN SEMBILAN PULUH 


EMPAT PERSEN. 





MOMEN EKSPRESI 
[CIBIRAN] 


ATAU [SINISME] 
MUNCUL DIANTARA 
MEREKA BERDUA, 


HUBUNGAN KEDUANYA PUN 
PRAKTIS BERAKHIR. 





ITULAH EKSPRESI 
YANG MUNCUL 
DI WAJAHMU TADI 


SAAT 
KAU BERBICARA 
DENGANNYA. 





AERANINYA 
KAU BILANG BEGIT Y 





TEMPAT 
7 MACAMAPA IM?! 





កា) Am 


; ЧЕ, f 
AH, EH... 
0-ОКЕ, SAYANG... 


A-AKU KE SINI 
KARENA ADA TEMANKU 
YANG MEREKOMENDASI- 


TAPI TEMPAT INI 
AGAK ANEH. 


АРА YANG KAU | 
LAKUKAN, FR0ST? 


UCAPANMU 
TADI SUDAH 
KELEWATAN!! 





Sr 


\) 


LAMA j 
KJUMPA, / V 


| τα 





HEAAAH- MENANGKAP 
PENJAHAT KELAS TERI 
SETIAP HARI 
MULAI MEMBUATKU 
KESAL... 


HEI... 
PROFESOR 
BARTENDER, 


KALAU LIHAT 
ORANG INI, 
TELEPON AKU, 
YA. 





DIA PENJAHAT KAMBUHAN 
YANG SUDAH MENIPU 
BANYAK SEKALI 
PEREMPUAN. 


DIA RAJANYA 


SEOKWOO JEONG (30, PRIA) KELAS TER, 
PENAMPILAN: PENDEK, 163 CM 
TAHI LALAT DI DEKAT MATA КАМ 





SAYANG 
SEKALI. 


SEPERTINYA 
MALAMINI KAU 
TAKKAN BISA 
MINUM-MINUM. 








WAH WAH- 
KAU PASTI TAHU 
KAMI SERING KE BAR INI, 
JADIKAUDATANGDAN ,-- 
MENUNGGU KAMI- 


KAMI AKAN 
KIRIMKAN MOBIL 
LAIN NANTI- 








KENAPA 
SELALU AKU...? 


су; 


SAYA 
DOSEN PEMBIMBING 
SEONGA УООМ. 





KAU BUTUH 
BANTUAN 


pp < 

DATANGLAH N 
| KEUNIVERSITAS | 
\ ΥΟΝΟΟΑΝΟ. / 





BERSAMBUNG 


JONGBEOM LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG] 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK "HEART TO HEART") 


[DASIM NU] 
(KEPALA “ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU,” 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO] 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - $1) ET AL. 


